DOUZINE Vol.3 


Contents: 

Pojok Karya Ume Sensei 
Apakah Pesanannya Cinta? 
Panduan Singkat Magia Record 
Top 3 Seiyuu Kirara 


Halo semua, kembali lagi bersua bersama kami, Belok Kiri Kirara. 
Wah, tidak disangka, sudah setahun sejak kami menerbitkan DouZine 
ini, dan kini sudah vol.3 saja. Jujur bagi saya pribadi, menulis kalimat 
ini cukup emosional. Berawal dari ide teman saya yang ngasih 
banyak zine dari skena indie lalu berkata “di wibu ada yang kayak 
ginian ga?”, di saat itulah saya tergerak mencoba membuat. Dan 
Alhamdulillah, Puji Tuhan akhirnya berkat doa dan usaha 
kawan-kawan semua, ide iseng ini berjalan hingga pecah telor satu 
tahun! 

Di edisi kali ini, banyak member baik dari grup Partai Kirara 
Indonesia maupun Manga Time Kirara Indonesia yang unjuk karyanya 
di sini. Thank you untuk kawan-kawan yang berpartisipasi, jujur saya 
emosional loh karena semangat-semangat sekali teman-teman 
mengisi zine ini. Saat ini kayaknya kita terbit hanya tiap CF namun 
saya dari lubuk hati terdalam, berharap semoga konsistensi karya 
kita bisa membuat Zine ini terbit saat momen event selain CF. Amin. 

Oh iya soal zine kali ini, karena terbit saat Koisuru Asteroid tayang, 
kami mengambil tema Ad Astra Per Kirara. Empat kata dari bahasa 
latin dan Jepang yang memiliki arti banyak bagi kami, karena 
masing-masing kami adalah penggemar Kirara, dan masing-masing 
kami mengejar impian untuk menyentuh bintang dengan karya 
derivatif Kirara buatan kami. Meskipun belum ada konten soal Koias, 
(tadinya saya pengen buat tapi apa daya ada badai lembur 
menghadang), namun semangat kami sama seperti Mira, yang ingin 
menemukan Asteroid di langit yang luas. 

Ditulis oleh muridnya Pak Haryo 
Saat sedang lemburan, 19/2/2020 


DAFTAR ISI 
Pojok Karya Ume Sensei 2 
Notre Promesse part II 4 
Shouko Sensei! ) 
Top 3 Seiyuu dengan Peran 
Anime Kirara Terbanyak 11 


Panduan Singkat untuk 
Bertahan Hidup di Kamihama 
dan Menjadi Incubator Panutan 
di Magia Record 13 
Apakah Pesannya Cinta? 20 
Review Gochuumon wa Usagi 
Desu Ka? OVA 23 


Sa N N 


UME-SENSEI 


N Na 
1, — | 
N 
VON 
By: Achmad Ade Nugroho | MrRsast | 
undefined | whatever you wanna call me eheheh 


NX 
Ya 


Ume Aoki (Et 5 &) dari sumber data myanimelist, ikut dalam circle apricott yang 
juga mempublish doujin (tidak semua doujin harus rating R-18 ya ehhe). Doujin yang 
dibuat Ume-sensei antara lain: 


“- S@UARE - 2010 

« RKGKMDK (RaKuGaKi MaDoKa) — 2011 

“ Teiso Fukugen ga owaranai! (FGO Doujin) — 2012 (C92) 

“ Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan semuanya disini 

Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian manga, sebenarnya saya ingin bahas 
manga yang menjadi favorit saya yaitu Hidamari Sketch, project Madoka Magica dan 
manga terbarunya Binetsu Kuukan, untuk Binetsu Kuukan sendiri, bukan termasuk 
dalam rilisan manga time kirara, jadi kalau ingin mencari manga Binetsu Kuukan di 
Manga time kirara series, tidak akan ketemu, ehehhe, tepatnya di Rakuen Le Paradis, 
magazine terbitan Hakusensha. 


Siapa yang tidak tau Hidamari Sketch, sebuah manga 
Slice of Life, yang hingga sekarang sudah terbit 9 
volume, animenya yang di buat 4 season dan beberapa 
OVA, di release di indonesia pula oleh Elex Media 
Komputindo dan juga release volume 9, nikmat slice of 
life mana yang ka- eits, stop. 

Dalam pembawaan cerita, Yuno, sebagai center 
character, didalam sebuah Kos-kosan Hidamari, yang 
letaknya berhadapan dengan sekolah SMA Yamabuki, 
tentu banyak cerita yang layaknya nostalgia jaman 
jaman sma, meskipun tidak real seperti di indonesia sih 
ehehe. 


2 | Belok Kiri Kirara vol.3 


Didalam manga ini, kita dapat melihat tingkah laku penghuni 
kos-kosan hidamari yang mungkin beda dari yang lain, 
dimana Yuno berada di kamar 201 yang sebelumnya dihuni 
kakak kelas yang jahilnya minta ampun, miyako dengan 
beruntungnya mendapat kamar yang termurah di kediaman 
hidamari, Sae dengan kerja sampingan membuat naskah 
manga, dan hiro yang suka pingin diet tapi selalu gagal. 


2531855 Athan | manakAiAAsnan 
A di 4 


PUELLA MAGI 
MADOKA 
MAGICA 


Dengan berlatar belakang mahou shoujo (gadis penyihir) yang anime 
sebelum-sebelumnya digambarkan dengan gembira, ceria, always win, a k a n 
tetapi, konsep mahou shoujo di dalam madoka magica berbeda. dikarenakan 
madoka magica ini based from original, tidak ada referensi apapun, hal ini membuat 
penasaran penonton, dan key rule episode 3 membuat pemikiran berubah tentang 
konsep mahou shoujo dalam cerita madoka. 


BINETSU KUUKAN 


Bercerita tentang Ibunya Naoya yang menikah lagi 
dengan Ayahnya Amane. nah Naoya serumah dengan 
Amane dimana Amane sebagai kakak, dan Naoya 
sebagai adik, Amane bersekolah di sekolah khusus 
perempuan yang ternama di Kasugano School, dan 
cerita pun dimulai. 

Di dalam manga ini pula banyak hal lucu dan sedih di 
hubungan keluarga ini, untuk lebih jelasnya, silahkan 
cari, kalau release di Indonesia mungkin harus melewati 
tahapan yang rumit, mungkin bisa masuk ke LC atau 
akasha, itu kalau mau, kalau gw, hidamari sketch bisa 
release sampai volume 9 yang sama dengan yang ada 
di jepang udah bahagia sangad, sayang baru tau kalau 
udah ada komiknya pada komik volume 8. sad 

Yee malah curhat, okelah, terima kasih untuk membaca submisi ini, semoga 
menambah wawasan untuk yang baru mengenal manga time kirara series, maupun 
creator yang ada dibelakang, dan yang sudah dikerjakan. maupun on-going series. 
jangan lupa coba baca baca dan kalau sudah tertarik, beli komik Hidamari Sketch 
atau Puella Magi Madoka Magica, dan juga berharap manga rilisan houbunsha nda 
macet di penerbit lokal, mahal nda apa apa, asal kualitas bagus dan juga tahan lama 


Ad Astra Per Kirara | 3 


« NOTRE PROMESSE pt. II 


oleh: DeppImaginer 


Di kelas, seperti biasanya. Aku dan teman-teman sedang mengobrol tentang 
kejadian yang kualami kemarin. 


kemarin, aku telah menyelamatkan nyawa seorang gadis SMA dari kecelakaan 
maut yang hampir merenggut nyawanya. bahkan aku tidak menyadari... bahwa orang 
yang ku selamatkan adalah teman masa kecilku, Cocoa. 


Ryu : “kaget" Uah, untung kau hanya mengalami luka ringan. Gak kebayang kalau 
lu masuk ke rumah sakit. 

Agato : “nyeringai" Memangnya aku bakal mati begitu? Hah! Tidak bisa! 

Kamoto : “tok# (Jadi bagaimana soal pertemuanmu dengan teman masa kecilmu?) 
Agato : Sejujurnya... aku agak terkejut kalau aku bisa bertemu dengan teman lamaku. 
Ryu : Jadi, “menepuk bahu Agato" Apa dia Cantik? 

Agato : Iya! 

Ryu : Begitu ya. Agato... “Berdiri" kau harus mulai pacaran dengannya. 

Agato : “Kaget Eh?! tapi kami baru saja bertemu kemarin, kalau soal itu— 

Ryu : Katanya sepuluh tahun! Kalian pasti sudah dekat sekali! Lagipula kau ingin 
punya pacar kan?! 

Agato : Iya, tapi 10 tahun itu kami tidak pernah bertemu tahu! 

Ryu : “Tenang” Oh, begitu ya. 


Agato : "Oh, begitu..." pala kau! 


Nih orang kok langsung jadi tenang begitu, ya. Dasar bikin kaget saja! tapi setelah 10 tahun 
ga bertemu, rasanya aku pingin ketemu lagi sama gadis itu. 


Kamoto : Tok“ (Kalau begitu sore nanti boleh mampir ke Rabbit House?) 
Agato : Ide bagus! "Muram" kalau keuanganku masih cukup, sih. 

Ryu : oh, iya. Kudengar kau tinggal di kos sendirian, ya? 

Agato : Iya, benar sekali. 


Yep, dari awal aku tinggal sendirian. Aku pindah ke kota ini sebelum aku menempuh jalur 
pendidikan di kota ini. Soal keuangan, tiap bulan keluargaku mengirimkan uang untuk 
keperluan sehari-hari. Sisanya untuk belanja hal lain. Tapi kalau begini belum cukup... 
mungkin saatnya aku perlu mencari kerja paruh waktu. 


4| Belok Kiri Kirara vol.3 


NOTRE PROMESSE Part II - By: DepplImaginer 


Sepulang sekolah, aku dan teman-teman pergi ke Rabbit House untuk minum. Aku kembali 
memasuki kafe yang tenang itu. 


“#Clang# 
Agato : Kamoto! Jangan buat Sfx lagi. 


kamoto : (Sori, Bos!) 

Cocoa : Selamat datang! Oh, Agato-kun, Kamu datang lagi! “senyum” silahkan duduk dimana 
saja. 

Agato : (Gugup) O-Oh... Thanks. 

Uah... dia terlihat cantik dengan seragam warna pinknya. Aku tidak bisa mengalihkan 
pandanganku... 

Kami pergi mencari tempat duduk yang cocok. Aku memilih meja di dekat jendela di sudut 
kafe karena suasananya tampak nyaman. kamoto mulai membuka Laptopnya, dan Ryu mulai 
melihat-lihat ruangan. 

Cocoa datang membawakan buku menu untuk kami. 
Cocoa : Ini menunya. 

Ryu : Jadi kamu teman lamanya Agato, ya? 

Cocoa : Iya. 

Ryu : hm... bolehkah anda duduk di sebelah Agato? 
Apa yang Ryu lakukan sekarang? 

Cocoa : Um, Iya?? "Duduk" 

Ryu mengeluarkan ponsel di saku kanannya. Lalu dia melakukan sesuatu. Dia mengarahkan 
ponselnya ke arah kami dan ingin mengambil Foto. Aku rasa aku tahu apa yang Ryu 
Rencanakan. dia memberikan kami instruksi dengan gaya bicara cepat 
Ryu : Oke.... dekatkan wajah kalian, makin dekat, dong. Sekarang.... SENYUM!!! 

Secara Reflek aku mengikuti perintah Ryu kecuali di bagian senyumnya. Biasanya aku 
jarang tersenyum jadi aku berpose dengan wajah biasa saja di hadapan kamera. 

Ryu mulai mengambil gambar dan “Click”, foto didapatkan. 

Ryu : Sip! Btw, aku pesan Kilimanjaro dan satu kopi latte untuk Agato dan Cafe au lait untuk 
orang yang di sebelahku (Kamoto). 

Cocoa : Kilimanjaro, Cafe latte dan Cafe au lait segera datang. “Pergi” 

Cocoa pergi untuk mengambil pesanan. wajahnya agak sedikit memerah, imut sekali... aku 
minta hasilnya pada Ryu lain kali. 


Sepertinya Ryu sedang memperhatikan sesuatu. Kira-kira Ryu sedang melihat apa ya? Aku 
mengikuti arah mana yang dia lihat. Yang kulihat hanya gadis twintail dengan seragam ungu 
dan gadis berambut biru yang sedang membuat kopi. Dilihat dari pipinya yang merah pasti dia 
sedang melihat mereka berdua. Aku mulai bertanya kepada Ryu untuk meyakinkan dugaanku. 
Agato : Apa yang kau lihat? 

Ryu : Hm? Oh, rasanya tempat ini klasik sekali, aku mulai suka dengan tempat ini. Lihat 
isinya, ada banyak cangkir, gelas dan biji kopi di dalam toples. Tapi, aku penasaran botol-botol 
yang ada di belakang mereka, itu isinya bukan kopi, 'kan? 

Agato : Itu minuman alkohol. Menunya sudah tertera di atas. 

Ryu : “Panik# apa berarti di sini juga jual minuman keras disini? 

PP? : Kami tidak menjualnya untuk saat ini. 

Hm? Ternyata yang mengantarkan pesanan bukannya Cocoa tapi gadis berambut biru yang 
membuat kopi barusan. 


Ad Astra Per Kirara | 5 


NOTRE PROMESSE Part II - By: DeppImaginer 


Kamoto : “ting” (btw kalau malam kafe ini berubah menjadi bar.) 
Agato : Jadi tempat seperti itu memang ada, ya. pantas saja di sana ada gelas wine. 
Gadis Rambut biru : Ini pesanan kalian. 

Hm... dia tampak muda. Dari segi fisik dia pasti anak SMP, yang bikin aku tertarik, ada 
seekor kelinci anggora yang sedang bertengger di atasnya. 

Cocoa kembali menghampiri kami dengan gadis twintail bersamanya. Sepertinya ini bakal 
jadi pertemuan pertama antar kelompok. 

Gadis Twintail : Jadi dia teman lama yang kau bilang kemarin? 

Cocoa : Iya, dia juga menyelamatkan nyawaku. 

Ryu : Oh! Kisah Heroik! 

Agato : Kau terlalu berlebihan. Btw, namaku Agato, dan ini Ryu, kemudian orang yang 
membawa launchpad ini namanya Kamoto. 

Kamoto : "Niceee to met you!" 

Rize : Aku Rize. 

Cocoa : Dan ini Chino, dia adik baruku. “peluk chino# 

Agato : "Kaget" Adik baru?! 

Chino : Bu-Bukan, Dia itu seenaknya menganggap saya sebagai adiknya. 

Agato : Eh? Bukan, ya. 

Ryu : “Semangat” Yosh! Karena kita sudah saling kenal. Mari kita ngobrol sampai malam! 
Agato : Woy, mereka itu masih kerja tahu! 

Aku dan teman-teman menunggu mereka selesai bekerja. Sambil menunggu, aku 
mengeluarkan komik yang kubeli sebelum sampai disini dan membacanya. 

Dua jam terlewati dan akhirnya pekerjaan para gadis pun selesai. Yep, saat ini Jam 
pergantian dimulai. Seorang pria bartender memberitahu mereka kalau waktunya Cafe di 
tutup dan berubah jadi bar. 

Tapi, dari jauh ketiga gadis tersebut mengatakan sesuatu kepada pria bartender itu. 
Kemudian dia datang menghampiriku. 

Bartender : Jadi, kamu orang yang bernama Agato? 


wah, wajahnya tegas sekali. 

Agato : I-Iya. “Gugup" 

Bartender itu memikirkan sesuatu. 

Bartender : Apa kau membutuhkan pekerjaan? 

Agato : Pekerjaan? 

Takahiro : Oh, ah maaf sebelumnya... perkenalkan, nama saya Takahiro, anak dari pemilik 
Cafe ini sekaligus teman dari paman mu. soal pekerjaan, apa anda ingin bekerja di sini? 
Agato : hm? Aku jadi bartender? 

Takahiro : Kau bisa masak, 'kan? 

Agato : Iya, sedikit... sih. 

Takahiro : kenapa anda tidak bekerja sebagai koki di Cafe ini saja? 

Ryu : Agato, sebaiknya kau terima saja! 

Cocoa : Iya, Lebih seru kalau ada kamu bekerja di Cafe ini. 

Hm.... sekarang aku mendapatkan tawaran untuk bekerja paruh waktu. Mana mungkin 
kutolak, apalagi ada Cocoa disini. Mungkin aku ada kesempatan untuk bisa dekat dengan 
Cocoa, dan juga cukup bagus untuk mengisi waktu selang. 

Agato : Oke, aku terima! 

Takahiro : Bagus, kau akan bekerja disini lusa nanti. 

Agato : Kenapa tidak besok aja? 


6 | Belok Kiri Kirara vol.3 


NOTRE PROMESSE Part II - By: DeppImaginer 


Chino : Hari ini kami para pegawai di Cafe ini sedang libur. 
Agato : Oh, begitu. Bicara soal bad timing. 
Semua : ahahahah... 


Baiklah, mulai lusa nanti, aku akan bekerja di Cafe sebagai tukang masak. Kurasa aku di 
tugaskan untuk memasak Pancake, atau Parfait dan makanan manis lainnya. setidaknya 
keuanganku bakalan aman. 


Skakokokak 


Karena masih ada Space kosong, gimana kalo kita bermain sebentar? 
Bisakah kalian menemukan nama-nama karakter Gochiusa di teka-teki 
di bawah ini?? 


| MF KJ U SW L P 
FZ MF O MH H Aw 
AJ N T Y EA 0 Y P 
DRW Cc Y GR 1 G L 
TI PP Y UU Oh S R 
cc Oo Cc OA J RX I 
HN L R C H1 Y A Z 
Pki KI aU 3 AA 
N A O Y A MA X L A 

MA Y AW Y MK M 


Clue: ada 9 nama karakter lho! 


Ad Astra Per Kirara | 7 


(OARTDESHARK 


8 | Belok Kiri Kirara vol.3 


Shouko- 
sensei! 


Yoshida Shouko adalah gadis 
jenius berusia 8 tahun.yang baru 
bekerja sebagai guru di SMA 
Satsuki. Bukan, dia tidak punya 


hubungan dengan kediaman iblis INN 


pinggiran kota yang miskin itu. 
(dilempar pengganjal pintu) 


Satu lagi muncul komik dengan 
tema loli yang siap menggetar- 
kan hati para lolicon sedunia. 
Komik ini dikarang oleh Najimi 
dan dinaungi-oleh Manga Time 
Kirara MAX. Saat im komik ini 
tersedia dalam satu volume (rilis 
tgl 25 April 20149), dan masih 
berlanjut di majalah Kirara MAX. 
Bagi kalian yang ingin-melihat 
tingkah Shouko-chan-sensei 
yang imut ini, ayo buruan baca! 


Sampel komiknya dapat kalian baca di halaman berikutnya. ap 


Ad Astra Per Kirara | 9 


Kering dalam Sekejap 


Kalau 
dipikir- 
pikir, 


sifatnya FS 


memang 
begitu. 


10 | Belok Kiri Kirara vol.3 


Dari dulu 
dia 
memang 
biasa me- 
modifikasi 
barang 
yang dia 
beli, sih. 


Jadi aku 
coba en 
dipakai telaah 
sesuatu 
dong! 
ke Mama 


Akan 
Mama 
simpan 
baik - 
baik. 


Dengan 
begini 


rambut 


Langsung Ketahuan 


Selama ini 
aku selalu 
terbantu 
berkat 


Mama, 


Terima 
kasih, 


Translate: MIMIMI (Admin Manga Time Kirara Indonesia) 


TOP 3 SEIYUU DENGAN PERAN 


ANIME KIRARA TERBANYAK 


Diresearch oleh : Pangrangga Clamp 


Kalo kamu sering menonton anime Slice of Life terutama dari jajaran 
Manga Time Kirara, mungkin kamu sering mendengar suara yang tidak 
asing di telinga ketika karakter sedang berbicara, membuat kamu 
bereaksi “hooo kayak kenal nih suaranya”. 


Dari sekian banyak Anime Kirara kira-kira siapa ya Seiyuu yang paling 
banyak dapet job? Berikut adalah Top 3 nya :D 


Total Peran : 6 

1. Sonoda Yu (Sakura Trick) 

2. Uchiki Yuki (Koufuku Graffiti) 
| 3. Ken (Kanamemo) 

4. Nishi Keiko (A-Channel) 

5. Ichima (Yumekui Merry) 

6. Kure Kirika (Magia Record) 


“ Para 
Berawal dari audisi untuk karakter toko Gamers, Seiyuu asal Tokyo 
kelahiran 11 July 1988 ini memulai karirnya sebagai Akari Usada di 
anime Di Gi Charat Nyo! (duh jadi kangen SpaceToon T T), dan mulai 
naik daun ketika memerankan Index di A Certain Magical Index pada 
tahun 2007. Yuka dikenal usil terutama kepada teman baik sekaligus 
rekan kerjanya di dunia seiyuu, Kana Asumi. 


: Ad Astra Per Kirara | 11 


PERINGKAT 1 - KAYANO Al 


Total Peran : 8 
Natsume Nina (Urara Meirouchou) 
Sakura Megumi (Gakkou Gurashi) 
Darzane Magbaredge (Aldnoah.Zero) 
Aikawa Chiho (Yuyushiki) 
Tachibana Isana (Yumekui Merry) 
Toyama Rin (New Game!) 
Sakurada Aoi (Joukamachi Dandellion) 
Hoto Mocha (Gochuumon wa Usagi 
esu ka?) 


8 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
D 


Inilah juara kita, Kayano Ai! 


Kelahiran 13 September 1987, Seiyuu 
| yang biasa dipanggil Kayanon ini 
dikenal dengan suaranya yang lembut. 
Beliau mempunyai keinginan berkarir 
dengan sesuatu yang berkaitan dengan 
| “Healing People” (suaranya emang 
bikin healing hati ku kok 2.4), setelah 
| menonton anime Aria beliau 
memutuskan untuk masuk sekolah 
voice acting. Salah satu peran yang 
membuat nama Kayanon melejit ialah 
ketika memerankan Meiko “Menma” 
Honma di anime AnoHana. 


Selain 8 nama diatas, dengan masa karirnya yang sudah 1 dekade 
Kayanon punya segudang karakter yang disuarakan olehnya, dengan 
watak karakter yang bervariasi. Dari peran adik sebagai Shiro dari No 
Game No Life hingga menjadi masokis sebagai Darkness di Konosuba. 
Nama-nama lain seperti Kanade Oe (ChihayafuruJ, Saori Takebe (Girls 
und PanzerJj, Akatsuki Kirika (SymphogearJ, Kasumigaoka Utaha 
(Saekanoj, dan masih banyak lagi. 


Seiyuu yang doyan sake ini juga punya Youtube web-series bejudul 
Kayanomi (kombinasi dari nama Kayano dan Nomi yang berarti 
“minum”) dimana Kayanon belajar dan berbagi pengetahuan tentang 
berbagai macam jenis sake. Kalian bisa menonton acara tersebut di 
channel Youtube dari Bal Times. 


Source Foto 

Murakawa Rie : spseiyu2013.web.fc2.com/cast.html 

Iguchi Yuka : 
blog.livedoor.jp/tarosokul/archives/39041344.html 

Kayano Ai : otakotaku.com/people/view/12/ai-kayano 
Kayanomi : 
jurnalotaku.com/wp-content/uploads/2016/05/kayanomi-ai 
-kayano-sake-fi.jpg 


2 | Belok Kiri Kirara vol.3 


SINGKAT UNTUK 
BERTAHAN HIDUP DI KAMIHAMA 
DAN MENJADI INCUBATOR PANUTAN 
DI MAGIA RECORD 


oleh: Yusran Irfansyah (a.k.a Incubator yang kebetulan lewat) 


Yoooo para pembaca yang 
membaca bagian. ini, gimana udah 
nonton animenya? Gimana menurut 
kalian? Bagus gak? PTSD dari 
madoka magicanya balik lagi nggak? 
v Semoga tanggapan kalian positif 
lah soal anime ini yang dimana 
adaptasinya digarap dari gamenya 
yang rilis waktu 2017 di JP dan versi 
englishnya pas 25 juli 2019. Alasan 
kenapa gue  nyaranin mainin 
gamenya karena ada lebih banyak 
cerita di gamenya. 

Oke pada kesempatan kali ini, 
gue bakal mau ngasih guide how 
to install this game dan 


bagaimana cara maininnya. 
Dibanding sama kirara fantasia, kalo 
kalian mau mainin game ini. 


Langkah-langkahnya lumayan rumit 
karena kalian gabisa donlot di 
gooapp kaya kirara fantasia jadi 
mau nggak mau harus langsung dari 
google play langsung. Tapi tenang, 
gue dibantu sama kader ngasih tau 
gimana cara agar kalian bisa main 
magia record baik versi NA maupun 
JP. Berikut langkah-langkahnya. 


CCILKI 


1) Buka Pengaturan 
2)Buka “Akun dan sinkronisasi" 
3)Tambahkan akun: lalu pilih google 
4) Setelah itu, download aplikasi 
tunnel bear 
5)Setelah selesai di download, buka 
aplikasinya lalu.pilih server US/JP 
6)Jika sudah terhubung, alihkan ke 
akun google yang baru ditambah.tadi 
MLalu cari..“Magia record” dan 
download gamenya 
Note: Jika masih belum muncul, coba 
keluar dari playstore lalu clear data 
playstore dan coba lagi 

Naah, setelah kalian selesai 
download gamenya, kalian bisa matiin 
VPNnya dan mulai mainin gamenya. 


PANDUAN DASAR 
1. Pilih Starter 


Udah kelar? Naaah setelah itu 
kalian bakal disuruh mainin stage 
main story chapter 1 sampe ketemu 
mitama, setelah itu kalian bakal 
disuruh pilih “4 mahou shoujo starter 
kalian. Bingung-.siapa yang bagus? 
Nih gue kasih tau 5 terbaik versi gue. 


14| Belok Kiri Kirara vol.3 


1. Kaname Madoka 

Alasan: Selain dia adalah tuhan di 
madoka magica. universe “plak, 
madoka bisa dibilang medic terbaik di 
magia record karena connectnya 
selain nge-heal, dia juga ngisi MP 
targetnya jadi bisa dimanfaatin kalo 
kalian bikin magia deck, gak sampai 
situ, magianya bahkan ngisi MP buat 


semuanya jadi jika pengen 
nge-eksekusi magia beruntun, selalu 
taro madoka di akhir. Terakhir, 


personal memorianya “punya ability 
“Draw Accele Disk" jadi jika susunan 
disk di turn itu gak ada 3 accele 
misalnya, kalian bisa pake ini buat 
ganti susunannya jadi accele disk 
semua, downsidenya adalah 
cooldownnya 15 turns jadi jangan 
pernah pake ini kalo misalnya 
familiarnya tinggal satu apalagi udah 
sekarat, pakenya di wave berikutnya. 
2. Kozue Mayu 

Alasan: Connectnya mayu sedikit 
berbeda dengan madoka, mayu juga 
bisa ngasih MP ke targetnya, juga 
selain itu, mayu juga ngasih Accele 
MP up. Jadi jika kalian mau ngisi 


dengan MPnya banyak banget, gue 
saranin pake Triple accele combo 
yang sudah di connect mayu di accele 
pertama. Selain itu, magianya juga 
ngasih MP regen selama 3 turns. 
3. Tomoe Mami 

Alasan: Connectnya bagus buat 
taktik “Stunlock”, Dia ngasih target 
connectnya guaranteed bind dan 
guaranteed burn. Selain itu, jika 
kalian sudah awaken mami jadi “5, 
magianya tiro finale bisa ngasih 
kalian buff skill- surge, fungsi skill 
surge adalah jika ada ability dari 
memoria kalian masih dalam masa 
cooldown, maka di turn itu, ketimbang 
cooldownnya turun satu, 
cooldownnya jadi turun 2 karena 
bonus satunya dari efek skill surge 
tersebut. 
4. Sakura Kyouko 

Alasan: Jika kalian butuh Mahou 
shoujo yang bisa ngebunuh banyak 
familiar, kyouko lah jawabannya 
karena dia punya 3 blast disk, dua 
blast horizontal, satu blast vertical. 
Jadi cukup mudah jika kalian pasang 
dia sendirian. 


5. Isuzu Ren 
Alasan: Terakhir gue 
ngerekomendasiin ren karena 


connectnya ngasih buff follow up 
attack. Fungsi follow up attack adalah 
jika ada mahou shoujo yang nyerang 
familiar dan familiar itu masih hidup, 
maka mahou shoujo yang memiliki 
buff ini akan ikut menyerang familiar 
yang tadi diserang, singkatnya 
nge-assist wmahou shoujo yang 
nyerang tadi. Juga jika di awaken ke 
“5, connectnya juga ngasih evade. 
Magianya tergolong unik, walaupun 
dia single target, tapi jika Ren HPnya 
makin sekarat, maka magianya makin 
kuat. 

Sudah pilih starternya? Nah kalian 
bakal ngeliat homescreen kaya gini, 


kalian pasti awalnya masih bingung 
kan? Nah biar ane jelasin beberapa 
fungsi-fungsinya disini. 


Note: BTW gimang bebebku di 
homescreen ini? :v cantik kan pake 
kimono? :v 


2. Menu Utama 


A) Memoria 
“Kiryuu Sento Mode on, Sa, jikken o 
hajimeyou ka? 


Apa itu memoria? Memoria adalah 


sebuah ingatan/kenangan seorang 
mahou shoujo yang di kristalisasi 
menjadi sebuah kartu. Fungsi 
memoria disini adalah memperkuat 
mahou shoujo agar bisa melawan 
majo dan uwasa yang lebih kuat, 
bukan Cuma memperkuat dari segi 
stats, memoria juga memberikan 
berbagai skill pasif dan ability aktif. 
Ada dua jenis memoria, yaitu Ability 
Memoria (Kristal biru) dan Skill 
Memoria (Kristal pink). Tiap mahou 
shoujo bisa memakai dua Ability 


Memoria dan dua Skill Memoria, Jadi 
kalian bisa manfaatkan ini dengan 
mix n' match memoria yang pas 
hingga mendapatkan BEST MATCH 
karena ada ratusan memoria dengan 
ratusan jenis skill yang berbeda. 


1) Jika kalian ingin naikin level 
memoria, kalian bisa naikin lewat 
enchance memoria. Cara naikin level 
memoria adalah dengan 
mengorbankan memoria lain, paling 
disaranin sih pake memoria “1 atau 
“2, cara dapetinnya? Kalian bisa 
ngeroll di support point fate weave. 
2)Memoria juga bisa di limit break 
level capnya sampai 4 kali, caranya 
cukup pilih Ascend memoria lalu pilih 
memoria yang mau di limit break. 
Manfaat memoria yang sudah di LB #4 
adalah kekuatan skillnya meningkat 
daripada memoria yang sebelum di 
LB. 

3)Jika kalian punya BEST MATCH 
Memoria set dan pengen disimpen, 
kalian bisa simpen di Memoria set. 
Cukup taro best matchnya terus 
simpen biar bisa langsung dipake 
kapan aja. Jadi pas lagi ngatur mahou 
shoujo, waktu ngatur memoria, kalian 
cukup klik memoria set dan pilih set 


yang sesuai. 
4) Kebanyakan memoria tapi terlalu 
males buat ngejualin satu-satu? 


Kalian bisa simpen di Memoria vault, 
cukup pilih memoria mana yang mau 
dibuang ke vault jadi kalian bisa 
nge-legain space lagi. 


B) Fate Weave 


16 | Belok Kiri Kirara vol.3 


Butuh mahou shoujo dan memoria? 
Silahkan Menyiksa diri kalian narik di 
fate weave ini. Disini kalian bisa 
nge-gacha biar dapet mahout shoujo 
atau memoria. Dan disini ada tiga 
jenis banner yang bisa kalian Tarik 


1) Event Banner 

Biasanya banner ini - keluar 
barengan sama event yang 
bersangkutan, atau chapter release, 
dan tentu saja ada rate up dan juga 
ada batas tanggalnya, jika waktunya 
sudah lewat, maka bannernya akan 
diganti dan pity “4 nya akan di reset 
jadi O. Jadi nariklah dengan bijak. 


2)Premium Banner 

Berbeda dengan event banner, ini 
tidak ada rate up dan tidak ada batas 
tanggalnya jadi pity “4 nya akan tetap 
disitu 


3)Support Banner 

Terakhir ada support banner, disini 
tidak ada mahou shoujo yang bisa 
ditarik, hanya elemental gems dan 
memoria yang kebanyakan adalah "1, 
tapi hey seenggaknya bisa dijadiin 
makanan buat memoria “4 kalian 
kan? Ketimbang bayar pake magia 
stones, disini kalian bayarnya pake 
support points yang kalian dapat dari 
hasil pinjem support selama kalian 
bermain. Juga setiap hari mereka 
ngasih free x10 pull. 


Oh iya hampir lupa bilang, kalian 
liat tulisan “Guaranteed "4 magical 
girl in: Digambar? Nah itu biasa 
disebutnya “Pity system” Selama 
kalian belum dapet “4 mahou shoujo 
baik itu yang dari banner maupun 
spook, angkanya bakal terus 
bertambah sampai kalian mencapai 
angka 100. Jaminannya pun belum 
tentu dapet yang di banner, anggap 
saja peluangnya 604 sesuai banner, 
40” spook atau sebaliknya. 


TEKNIK DASAR 
PERTARUNGAS 


SEN EAT 


Selamat datang di pertempuran 
prajurit! Izumi Kanagi disini bakal 
ngejelasin Teknik dasar pertarungan 
di game ini. Seperti yang kalian lihat, 
susunan pertarungannya selalu 3x3 
dan musuh bisa dimana saja. Dan 
dibawah kalian lihat ada lima disk 
yang bakal kalian pilih tiga untuk 
meng-eksekusi musuh. Kami 
biasanya menyebut disk ini Disk ABC. 
Apa itu Disk ABC? Itu singkatan dari 
Accele, Blast, Dan Charge. Jika kalian 
sudah memakai seorang mahou 
shoujo 3 kali, maka kristal pink yang 
ada di disk karakter yang 
bersangkutan bisa di connect ke 
mahou shoujo lain. Dengan connect, 
mahou shoujo yang dikasih connect 
bakal dikasih. buff dari yang ngasih 
connect. 


1) Accele 

Ini disk yang cocok untuk naikin MP, 
ini yang sering diincar jika kalian 
main dengan taktik spam magia. Jika 
kalian taro disk ini di posisi pertama, 
disk berikutnya bisa ngisi MP lebih 
banyak dari biasanya, bahkan blast 
yang gabisa ngisi, jika accele ditaro 


di posisi pertama. Jika kalian berhasil 
mengekseskusi Accele combo, maka 
semua mahou shoujo kalian dapet 
bonus 20 MP. 
2)Blast 

Jika kalian pengen bunuh musuh 
dengan cepat dari.segi damage tapi 
juga dari segi jumlah musuh yang 


dibunuh, “Blast disk bisa jadi 
jawabannya, sejak grid 
pertarungannya 3x3, kalian bisa 


nyerang 3 musuh dalam sekali 
serang. Disk ini ada dua jenis dari 
menyerangnya, Yang satu horizontal, 
satu lagi vertical. Jika kalian taro disk 
ini di posisi kedua dan ketiga, kalian 
dapet damage up. 
3)Charge 

Disk ini mungkin keliatannya rada 
nggak guna karena efeknya nggak 
kaya accele tapi disk beguna kalo 
kalian ingin damage ekstra. 
Chargenya bersifat kumulatif sampai 
kalian pakai disk lain selain charge. 
Jika kalian berhasil melakukan 
Charge combo, sebelum dieksekusi 
kalian bakal dapet bonus #2 charge 
jadi ketimbang kalian Cuma 
ngumpulin 3, kalian dapet 5 charge. 


GACHA PRO-TIPS 


Sebelum gue menutup guide ini, 
gue mau berbagi beberapa tips 
nge-gacha di magia record karena 
tingkat kesulitannya beda banget 
sama kirara fantasia..Gue gak mau 
bertanggung jawab jika ada yang 
kehabisan magia stones karena satu 
mahou shoujo, kalo itu limited sih gue 
masih bisa maklumin, tapi yang 
diincer ini permanen, ntar nanti kaya 
yang dari kirara fantasia “uhuk" 
“uhuk" Cocoa “uhuk“ “uhuk". Nah 
untuk meminimalisir resiko itu. Biar 
gue kasih tips-tipsnya. 


1) Lihat elemen mahou shoujo yang di 
banner sesuai kebutuhan 

Ini penting, pastikan elemen mahou 
shoujo yang di banner itu memang 
yang kalian butuhin karena di elemen 
tersebut, kalian kekuatannya kurang. 
Misalnya banner di gacha ini Azusa 
mifuyu, nah seperti yang kalian tau, 
mifuyu ini elemennya dark, terus 
kalian liat lagi arsenal dark elemen 
kalian gimana. Jika udah kuat, kalian 
gue saranin skip aja dan kumpulin 
buat banner berikutnya atau bahkan 
limited. 
2)Grup komunitas, Discord, Reddit 
adalah temanmu 

Jika kalian ragu dengan keputusan 
kalian sendiri, kalian bisa tanya ke 
temen, grup magia record, discord 
ataupun reddit buat minta tolong. 
Mereka pasti langsung ngasih data 
detilnya dan mereka bakal bilang 
apakah direkomendasiin atau tidak. 
3)Jangan gampang tergiur 

Nah ini yang banyak kasusnya, pasti 
banyak yang kemakan garem karena 
temen ato anggota grup pada dapet 
mahou shoujo yang di banner, apalagi 
itu sekali Tarik. INGET!! Laksek itu 
relatif, Ampas itu mutlak. Jangan 
gampang salty jika kalian liat temen 
dapet dengan gampangnya. 

Nah demikian selesai sudah guide 
magia record ini, terima kasih yang 
udah mau baca ini sampe akhir. Gue 
pribadi gabisa selesain ini sendiri 
karena gue sendiri juga dibantu oleh 
beberapa temen gue buat 
ngelengkapin data-data biar bisa gue 
ketik disini 


Terima kasih kepada: 

- M. Payudi Kurniawan 

- Fajri Anugrah 

- Mohammad Adesa Nawa Pradhana 
- Lisa Azzahra 

- Masha Tan 

- Raja Reynaldi 

Kalian semua MVP buat gue pribadi. 


18 | Belok Kiri Kirara vol.3 


Sayang sekali magia record nggak 
ada grup FB indonesianya kaya kirara 
fantasia karena gue tau pasti gak 
banyak yang main di Indonesia. Tapi 
kalian bisa gabung ke grup 
internasionalnya yang dikelola sama 
FP You Cant Love Yachiyo Without 
Aiyo. Nah disitu Bahasa utama 
Bahasa inggris, juga ada beberapa 
incubator lokal termasuk gue yang 
ada di grup itu. Nah nama grupnya 
Magia Record - Puella Magi Madoka 
Magica (English Community|. Selain 
kalian bisa dapet tips dan data 
mengenai mahou shoujo, kalian juga 
bisa menikmati ME ME S yang ada 
disana. 


Jadi sekali lagi, terima kasih udah 
ngebaca guide yang super panjang ini 
sampe akhir. Semoga setelah baca 
ini, kalian bisa main magia record 
dengan mudah dan juga semoga 
gachanya bagus-bagus kaya gue 
“plak. 


Oh ya jika kalian ingin add gue, kalian 
bisa cari “Darkly44”, semua mahou 
shoujo yang ada di support udah gue 
doppel semua. 


Sekian 
Terima Gaji 
Being Meguca Is Suffering 


Note: Ini hanyalah versi singkat dari 
guide seluruhnya 


Apakah Pesanannya Cinta? 


Oleh: Muhammad Payudi 


Chapter 1. 

Di siang yang cerah di kafe kecil terdapat 3 cewek, yang berbicara satu sama lain saat tidak 
ada pelanggan di kafe. Mereka hanya berbasa basi hingga bercanda hingga suara lonceng dari 
depan kafe yang berupa cowok tinggi dengan mata emas dengan rambut hitam yang agak 
panjang dan berkaca mata masuk kafe dan ketiga cewek itu melihat cowok itu dan agak 
memerah saat menyapanya. 

Cocoa, Chino & Rize : Selamat Datang Tuan! 

Cowok : A-Ah, makasih! T-Tolong satu meja. 

Cocoa : Siap! Akan kubawa ke meja Anda- Lewat sini-! 
Cowok : M-Makasih. 

Cowok tersebut agak gugup setelah masuk ke dalam kafe tapi dia mencoba untuk tenang 
selagi dia mau duduk dan Cocoa tersenyum padanya dan membuat cowok itu agak memerah 
lalu melihat menu. 

Cocoa : Anda mau pesan apa-? 

Cowok : U-Um.. 

Rize dan Chino yang berada di bar sedang berbising. 

Rize : Cowok itu cakep juga ya. 

Chino : Iya. 

Rize : Kelihatanya dia gugup terhadap Cocoa. 

Chino : Kira-kira dia itu orangnya kayak apa? Pendiam dan pemalu gitu? 

Rize : Mungkin? Tapi masih meragukan.. 

Chino : Kayaknya dia itu terlihat tidak asing. 

Cocoa kembali ke bar setelah mendapatkan pesanan dari cowok tersebut dan Cocoa tersenyum 
lebar dan pipinya memerah. 

Rize : C-Cocoa? Ada apa? 

Cocoa : Hmm-? Oh gak ada- Oh ya! Satu cangkir Kopi Hitam dengan gula- 

Chino : Yo'i! 'sambil mengeluarkan biji kopi dan peralatan lainnya untuk membuat kopi' 
Rize : Jadi, apa yang terjadi? 

Cocoa : Dia imut sekali-! 

Rize : Eh? Apa maksudmu? 

Cocoa : Kepribadiannya seperti orang tidak bersalah- 


20 | Belok Kiri Kirara vol.3 


- Apakah Pesanannya Cinta? — 


Rize : Tidak bersalah? Apa kau menanyakannya tentang dirimu? 

Cocoa : Nggak! Aku gak nanyain itu! 

Chino : Aku punya perasaan yang sama. 

Rize : Eh? C-Chino juga? Ugh.. Ampun deh, dia terlihat mencurigakan bagiku.. 
Cocoa : Ayolah Rize-chan- kau cuman ketakutan! Jika kau bicara padanya, kau pasti lega 
sekaligus senang di saat yang sama! 

Rize : Apa maksudmu? 

Chino : Kopinya sudah jadi. 

Cocoa : Kalo gitu akan kulayani dia! 

Rize : Tunggu! Aku juga! Aku juga mau mengenal dia lebih dekat. 

Chino : Stoooop! biar adil main suit aja. 

Cocoa : Ok, siapa takut! 

Cocoa & Rize : Suuuit! "Cocoa jempol dan Rize kelingking' 

Cocoa : Tidaaaaaak! 

Rize : Hehe! Aku menang- 

Rize mengambil cangkir kopi dan menaruhnya di nampan lalu membawanya ke cowok 
tersebut, lalu cowok tersebut membersihkan kaca mata hitamnya dengan bajunya. 
Rize : Ini Kopi Hitam anda, Tuan. 'Sambil menaruh cangkir kopi ke meja' 

Cowok tersebut menaruh kaca matanya ke dirinya sendiri dan melihat Rize dengan tatapan 
besar, Rize-pun malu melihat tatapanya dan membuat jantung berdetak cepat. 

Cowok : M-Makasih banyak dan maafkan saya jika merepotkan anda. 
Rize : Eh?! T-Tidak! Tidak sama sekali! Itu sudah menjadi tugasku! 'K-Kenapa saya jadi malu 
kayak gini? Pasti karena kacamatanya! Ini tidak adil!” 

Rize berpikir dan memutuskan untuk tetap dengan cowok tersebut dan membuat cowok itu 
semakin gugup saat melihat Rize, sementara Cocoa dan Chino menatap mereka berdua dari 
jauh. 

Cowok : U-Um..A-Ada yang salah? 
Rize : Eh? G-Gak! Gak ada apa-apa! Maaf, bolehkah saya bertanya? 
Cowok : Hah? B-Boleh saja. 

Kemudian Rize bertanya sama cowok itu mulai tempat tinggal, sekolah dimana, hingga 
menanyakan umurnya. Dan Cowok itu jawab dengan gugup dan ternyata dia seumuran dengan 
Rize. Rize menjadi panik tapi berusaha tenang dan senyum padanya dan berpura-pura tidak 
terjadi apa-apa sampai dia meminum kopinya, dan setelah kopinya habis, dia merasa lega dan 
berbicara perlahan. 

Cowok : Rasa dari kopi ini.. 

Rize : Eh? 

Suara kaget dari Rize membuat Chino nyamperin cowok itu. 
Chino : Bagaimana rasanya? Apa terlalu pahit? 

Cowok : R-Racikannya sempurna dan A-Aku menyukainya.. 

Chino-pun sangat malu saat mendengar tanggapan dari cowok itu lalu dia kembali ke bar dan 
membuat kopi lagi. 

Cowok : M-Maafkan saya! K-Karena aku hanya jadi beban bagi kalian! 'Dia berdiri karena 
panik lalu menundukkan kepalanya ke Rize dan Cocoa'. 

Rize : A-Anda tidak perlu menunduk pada kami! Tolong! A-Anda tidak melakukan kesalahan 
apapun! Percayalah padaku! 

Cowok : T-Tidak! Ini kesalahan fatal! Karena melibatkan kesalahan padamu anak muda, Aku 
harus me-melakukan... i-i-ini! 

Cowok itu mengeluarkan belati dari belakang celananya dan Rize sangat panik lalu memegang 
tangannya dan mencoba menghentikannya. 


Rize : T-Tidak! Jangan! Jika anda bunuh diri di sini, masalah ini akan semakin memburuk! 
Ad Astra Per Kirara | 21 


- Apakah Pesanannya Cinta? — 


Rize-pun lega karena Cowok itu sudah tenang lalu diapun terkikih saat melihat betapa 
lucunya saat Cowok itu bereaksi dan Rize kembali ke dalam topik utama. 

Rize : Ng-Ngomong-ngomong! S-Sejak anda tinggal di kota ini, kita berkenalan dulu, y-ya? 
Cowok : S-Sungguh? A-Anda mungkin tidak mengingatkanku... seperti yang lainnya... 

Rize : Jangan konyol! Aku bukan orang yang kayak gitu! Namaku Tedeza Rize! 

Cowok : B-Baiklah, Tedeza-san. 

Rize menjadi malu setelah mendengar namanya itu. 

Cowok : N-Namaku... 'Sebelum dia menyebutkan namanya, datanglah cewek kecil dengan 
rambut nila gelap yang bergelombang dengan bando di kepalanya dan bermata emas muncul 
saat membuka pintu dengan keras' M-Maya? 

Rize : Maya? 

Chino : Maya?! 

Cocoa : Oh hai, Maya-chan! 

Maya : Kakak! Sudak kubilang jangan lepas dari pengawasanku! 

Cowok : A-Ah! M-Maaf tapi.. Saya kesini mau minum.. 

Cowok itu langsung menaruh cangkir kopi dan berdiri lalu membayar kopi ke Rize dan Maya 
langsung menyeretnya keluar dari kafe. Selama Cowok itu diseret, dia melambaikan tangan nya 
ke Rize dan lainnya dengan malu, lalu Cocoa dan Rize tersenyum padanya dan Chino langsung 
mengejarnya sambil membawa nampan lalu menangkap bajunya dan melihat dia dengan malu 
di wajah Chino. 

Chino : K-Kembali lagi nanti ya... 

Cowok itu agak malu dari tatapan Chino lalu memegang kepala Chino dan mengangguk dan 

tersenyum, kemudian Cowok itu diseret keluar kafe dengan Maya. 

Maya : Sori semuanya! Tapi dia milikku hari ini! 

Cocoa : OK! Jangan lepas dari pandangan dia lagi ya-! 

Maya : Gak bakal! Aku pegang perkataanmu, Cocoa-neechan-! 'Sambil menyeret cowok itu 
keluar kafe' 

Rize : Yaa.. Ada benarnya juga sih.. 

Cocoa : Hmm? Soal apa? 

Rize : Soal cowok itu imut dan sebenarnya berteman, hanya saja sedikit ketakutan. 

Cocoa : Sudak kubilang- Cocoa-chan gak pernah bohong! 

Rize : Ya ya.. Hmm? 'Cocoa dan Rize melihat Chino menatap punggung kakaknya Maya. Lalu 
Chino terlihat sedih di matanya' C-Chino? Kamu gak apa-apa? 

Cocoa : Chino-chan? 

Chino : G-Gak apa-apa.. Sebaiknya kita kembali bekerja.. 

Cocoa : Y-Ya.. A-Ayo, Rize-chan.. 

Rize : Ya. 'Saat dia kembali ke kafe, dia melihat Cowok itu dengan sekilas dan Cowok itu 
melihat balik ke Rize dan membuatnya sangat malu dan dengan cepat masuk ke kafe dan 
menutup pintu dengan cepat dan keras'. 

Cocoa : R-Rize-chan?! A-Ada apa?! 

Rize : T-Tidak ada apa-apa 'Dia merasa lega perlahan lalu meletakkan kedua tangan ke dadanya 
dan melihat kebawah sambil nenyender di pintu dengan muka yang sangat memerah. Suara 
detak jantungnya sangat kuat dan cepat dan berpikir sendiri." P-Perasaan apa ini? Dan siapa 
namanya..?'. 


To be continued 


22 | Belok Kiri Kirara vol.3 


DITULIS OLEH: SUMIRE/ADAM O 


Sinopsis: 

Chino terpilih untuk menjadi penyanyi bagian solo di konser musik. Chino 
meminta Rize dan Syaro untuk membantunya supaya terbiasa untuk bernyanyi 
di depan umum, dan mereka mengadakan turnamen karaoke bersama Syaro dan 
Chiya. Tapi, saat Chino berlatih, teman-temannya menjadi terlalu bersemangat 
menantikan acaranya, dan itu malah membuat Chino semakin gugup. 


Pada awalnya, penonton akan disuguhkan 
dengan keadaan tenang di Rabbit House yang 
dihancurkan oleh Maya dan Megu. Mereka 
membawa Chino yang sedang pingsan karena 
Chino terpilih menjadi penyanyi solo di konser 
musik. Chino merasa malu karena dia tidak 
percaya diri, tetapi karena Chino teringat 
dengan ibunya, maka dia berusaha untuk 
menerima tawaran itu. 

Chino lalu meminta Rize untuk melatihnya, 
4/ dan Rize melatihnya dengan cara keras. Tetapi 

| ternyata itu membuahkan hasil, Chino bisa 
NG . $ bersuara dengan lantang walaupun dia masih 
| Ng aa : Ni malu jika dilihat orang. Mengetahui hal itu, 

“3 Fa KLS CF» 2#gdff, Cocoa mengambil inisiatif untuk mengadakan 
Sing For You #4 turnamen karaoke di Ama Usa An. Cocoa, Rize, 
Syaro, Chiya beserta Aoyama-san dan nenek 


Chiya pun ikut meramaikan turnamen tersebut. Mereka pun satu persatu 
menampilkan lagu-lagu yang membuat Chino terkesan. Tetapi sepertinya itu 
belum cukup untuk mengatasi kegugupan Chino untuk tampil di depan orang 
banyak. 


Ad Astra Per Kirara | 23 


| 


Sampai pada hari acara itu tiba, Chino masih gugup. Namun berkat bantuan 
dari Maya dan Megu yang dapat membuat Chino tersenyum, dan juga Cocoa 
dan teman-teman yang datang, Chino menjadi berani dan menyanyi dengan 
lepas seperti yang dilakukan ibu nya dulu. 


Di akhir, Cocoa dan 
yang lainnya 
merayakan suksesnya 
konser Chino di Rabbit 
House walaupun 
membuat Chino sedikit 
kesal. Lalu di lain 


» TN 


ruangan terlihat 
Takahiro (Ayah Chino) 
sedang memutar 
rekaman lagu ibunya 
Chino. 


x 


Menurut saya, dengan adanya OVA ini bisa menjawab rasa penasaran 
penonton Gochiusa tentang Ibunya Chino. Karena seperti yang kita ketahui di 
Gochiusa season 1, 2, maupun Movie nya, tidak ada kejelasan tentang latar 
belakang ibunya Chino. Hanya saja dulu kita mengetahui bahwa Ibunya Chino 
sudah tidak ada. 


Untuk selanjutnya Gochiusa akan merilis season 3 yang akan mulai 
ditayangkan tahun 2020 ini. Mengingat pada movie Gochiusa kita sudah 
mengetahui tentang keluarga Cocoa, dan pada OVA kita mengetahui tentang 
keluarga Chino, pasti di season 3 akan ada hal yang diperjelas lagi. Tapi ya kita 
tunggu saja, tidak Lama lagi kok. Adam O/Sumire 


24 | Belok Kiri Kirara vol.3 


CONTRIBUTORS: 
Achmad Ade Nugroho 
Deppimaginer 

MIMIMi 

Pangrangga Clamp 
Yusran Irfansyah 


d 9D HD! 


Muhammad Payudi 
Sumire/Adam O 
ArtDeShark 
Curry-rice 
YuukiNero 


